WikipediA 

Bahasa Mongondow 


Bahasa Mongondow adalah bahasa rumpun Filipina 
yang digunakan oleh Suku Mongondow di Sulawesi 
Utara, yang pada mulanya Bahasa Mongondow 
mempakan bahasa yang digunakan oleh penduduk 
Kerajaan Bolaang Mongondow yang kemudian menjadi 
Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini Suku 
Mongondow tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, 
Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sebagian 
pula di Kota Manado dan Gorontalo serta kota-kota lain 
di Indonesia. 


Daftar isi 

Tata bahasa 

Fonetik 

Konsonan 
Vokal 
Jenis Kata 

Kelompok Nominal 
Kelompok Predikatif 
Kelompok Kata Bantu 

Pranala luar 


Bolaang Mongondow 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi Utara 

Penutur 

900,000 (1989) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Filipina 

■ Gorontalo-Mongondow 

- Mongondowic 

■ Bolaang Mongondow 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

mog 


Uji coba Wikipedia 
Bahasa Mongondow di 
Wikimedia Incubator 



Tata bahasa 


Bahasa Mongondow tergolong bahasa aglutinatif yaitu bahasa yang memiliki suatu sistem Imbuhan 
kosakata yang berfungsi menyatakan kala, aspek, dan moda (modal), juga untuk nominalisasi atau 
verbalisasi serta menentukan peran Grammatika dari nominal yang ditandai sebagai absolutif. Bisa 
dikatakan tata bahasanya "sangat Filipina". Namun sekarang dengan banyaknya penutur bahasa 
Mongondow yang mengadopsi bahasa Melayu Manado, tata bahasa Mongondow telah cukup terpengaruh 
dengan tata bahasa Melayu. 

Seperti bahasa rumpun Filipina lainnya, bahasa Mongondow memiliki urutan sintaks cenderung Head- 
Predicate (yaitu PSO atau POS) dengan 3 (tiga) macam penanda kasus (case marker) untuk nominal: 
absolutif, ergatif-genitif, dan oblik. Kasus dapat ditentukan dengan partikel preposisional atau dengan 
perubahan bunyi awalan. Namun pengamh bahasa Melayu memungkinkan pola SPO dibentuk. Selain itu 
sering juga nominal bertanda absolutif dihilangkan dari kalimat apabila aominal tersebut dapat dimengerti 
dari konteks. 


Fonetik 




































Konsonan 







P 

t 


k 

' 

b 

d 

j (d3) 

g 


- 

- 

s 

- 

- 

m 

n 

ny (P) 

ng (n) 

- 

w 

1(1) 

y G) 

- 

- 

- 

r 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

h 


Catatan: bunyi 1 dalam bahasa Mongondow adalah 1 retrofleks, yaitu seperti campuran 1 dengan w. 

Vokal 


Depan 

Tengah 

Belakang 

i 

- 

u 

e 

- 

0 

a 

- 

- 


Jenis Kata 

Ada 3 (tiga) kelompok jenis kata dalam bahasa Mongondow, dan total ada 10 jenis kata (di luar kata seru). 

Kelompok Nominal 

Yaitu kelompok jenis kata yang mempunyai penanda kasus 

■ Kata persona yaitu kata yang digunakan untuk menyebut sebutan manusia. 

■ Kata benda yaitu kata yang digunakan untuk menyebut hal selain manusia. 

■ Kata ganti. 

Kelompok Predikatif 

Yaitu kelompok jenis kata yang digunakan untuk menyatakan Predikat suatu Nominal. 

■ Kata kerja yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan. 

■ Kata sifat yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan sifat. 

■ Kopula yaitu kata kerja tetapi tidak bisa diimbuhi dengan Imbuhan. 

Kelompok Kata Bantu 

■ Yaitu kelompok kata yang tidak mengandung semantik melainkan hanya berfungsi grammatik. 

■ Kata hubung yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan antar klausa atau antar 
kalimat. 





■ Kata depan yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan relasi spasial antara nominal 
dengan lokasinya. 

■ Penanda Kasus yaitu semacam kata depan tetapi berfungsi khusus menandai kasus kata 
persona dan kata benda. 

■ Partikel yaitu kata-kata tidak bermakna sendiri tetapi menunjukkan attitude pembicara 
terhadap sesuatu yang sedang dibicarakannya ( Mood ). 


Pranala luar 


■ Kamus Bahasa Mongondow (http://kamusmongondow.mokoginta.web.id/) 

■ [1] (http://systematic-mongondow.blogspot.com) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mongondow&oldid=16915923" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 Mei 2020, pukul 16.34. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





